8 april 22 - Kursus Video Animasi Medan 


Kursus Video Animasi Medan Belajar Membuat Motion Graphic 2D maupun 3D 
untuk Pemula 


Kursus Video Animasi Medan, Wujudkan Imajinasi Visual Anda 


Anda suka menonton video animasi? Ingin bisa membuat karya animasi sendiri? 
Ikuti kursus Video Animasi Medan sekarang juga! 


Kursus Video Animasi Medan 


Anda hobi menonton animasi? Ingin buat karya animasi sendiri tapi belum punya 
dasar ilmu tentang motion graphic? Jangan sedih dulu ya! Tepat sekali Flashcom 
Indonesia menyediakan Kursus Video Animasi Medan khusus untuk Anda para 
pemula dan berdomisili di Medan. Disini, Anda akan mempelajari berbagai 
macam topik dan materi dengan software Adobe After Effects mulai dari nol 
hingga pro. Jelajahi dunia peranimasian dengan belajar video animasi bersama 
Flashcom sekarang juga! Klik disini untuk mendaftar. 


Belajar Motion Graphic dalam Pembuatan Video Animasi 


Anda tahu tidak, saat ini dunia peranimasian di Indonesia sedang melejit atau 
naik daun? Banyak para animator telah keluar dari zona nyamannya dan menjadi 
terkenal dengan berbagai karya ilustrasi dan video animasi yang mereka 
ciptakan. Jenjang karir animator atau video editor pun ikut naik pamor dan 
menjadi hal yang dikejar-kejar oleh kalangan milenial maupun gen Z. Sebab gaji 
yang ditawarkan sangat menggiurkan dan terbilang cukup tinggi. Jika Anda 
seorang pemula dan belum punya skill di bidang editing video atau animasi 
jangan langsung pesimis atau minder ya! Karena masih bisa mencoba untuk 
meningkatkan kemampuan di bidang tersebut dengan mengikuti kursus atau 
melakukan bimbingan dengan trainer yang sesuai dibidangnya. 


Biasanya jenjang karir seorang animator ada banyak jenisnya. Seperti menulis 
skrip, mendesain karakter, menerjemahkan naskah dalam bentuk ilustrasi, 
membuat latar belakang animasi, pewarnaan karakter dan background, mengisi 
suara karakter atau latar belakang (bgm), mengedit video dan sebagainya. Rata- 
rata software yang mereka gunakan salah satunya adalah Adobe After Effect. 
Software ini merupakan alat atau tool yang dapat digunakan untuk membuat 
efek secara visual dan motion graphic. Contohnya seperti sekarang ini sudah 
banyak muncul video animasi bertema edukasi atau infografis dengan tujuan 
agar mudah dipahami dan mendapatkan informasi yang bermanfaat dengan 
cara yang tidak membosankan dan menghibur penonton. 


Saat ini Flashcom Indonesia tersedia Kursus Video Animasi di Medan, dimana 
Anda bisa mempelajari cara membuat dan menganimasikan karakter atau objek 
2D/3D dengan sederhana, membuat tipografi, infografis, transisi dan semuanya 
dengan software adobe After Effect (Ae). Keuntungan lainnya ada dapat 


mengembangkan kemampuan dalam membuat bumper, video iklan dll. Selain 
itu Anda akan diajarkan dari nol hingga mahir dengan trainer kami yang 
berpengalaman dan pastinya dari kalangan akademis maupun praktisi. Untuk 
jadwal belajar sangat fleksibel alias tidak kaku. Dapat menyesuaikan dengan 
jadwal Anda yang tidak padat (ketentuan sudah disepakati bersama trainer). 
Kursus ini juga menyediakan sertifikat dan akan diberikan modul. Namun, jika 
merasa tidak sesuai dengan materi yang tersedia dapat disesuaikan lagi dengan 
kebutuhan sesuai dengan tujuan pembelajaran Anda. Perincian kurikulum kursus 
video animasi akan dijelaskan sebagai berikut. 


Materi Kursus Video Animasi untuk Ae 


1. 


Pengenalan Adobe After Effect (Ae) 

- Instalasi Ae CS5 

- Roto brush tool dan auto keyframe mode 

- Mengoperasikan Ae 

- Bekerja dengan WorkSpace 

- Mengenal panel, tools, project, composition, timeline dan preview. 

Mengerjakan project 

- Mengenal project settings (display style, color dan audio) 

- Mengatur preferences untuk program 

- Bekerja di panel project 

- Mengimpor dan menggandakan footage 

Melakukan Composition, TimeLine dan Mengolah Layer 

- Mengenal bagian composition panel 

- Bekerja dengan composition dan timeline panel 

- Membuat, mengelola dan bekerja di Layer (blending mode, option dan 
layer styles) 

- Mengenal kamera dan cahaya 


. Memahami dasar dan membuat animasi 


- Mengenal keyframe dan graph editor 

- Mengatur dan menyeleksi serta menghapus keyframe 

-  Keyframe editing, memindahkan dan copying 

- Membuat animasi menggunakan puppet tool 

- Latihan membuat dan merekam animasi 

- Membuat ekspresi di animasi 

Mengolah motion, timing dan efek 

- Mengenal pergerakan animasi (motion path, blur dan smoothing) 

- Mengenal time-stretching dan time-remapping 

- Pengenalan efek, preset dan referensi efek 

Membuat tipofrafi 

- Membuat efek 3D channel, audio, blur dan sharpen 

- Efek color correction, distort dan generate 

- Efek keying, noise & grain, perspective dan stylize 

- Membuat dan mengatur layer teks 

- Mengatur format karakter (fill, stroke, kerning, tracking dan blending 
karakter) 

Mengolah audio 


- Mengatur format paragraf (align, justify identation dan spacing 
paragraph) 
- Animasi teks 
- Bekerja dengan audio dan mengatur timing, efek dan transisis untuk 
audio 
8. Praktek membuat animasi 
- Praktek animasi keyframe 
- Membuat efek transisi blur in & blur out 
- Praktek animasi teks 
- Property character 3D, offset dan wiggly selector 
- Studi kasus membuat animasi 
9. Mengerjakan studi kasus 
- Praktek animasi expressions 
- Animasi layer berputar, jarum jam dan animasi trail 
- Studi kasus membuat animasi 
- Latihan uji kemampuan 
10.Melakukan render 
- Rendering dengan render queue 
- Rendering dengan adobe media encoder 
- Mengaplikasikan file animasi 
- Membuat video interaktif dengan adobe flash 
- Preview 


Hanya dengan 10 kali pertemua (masing-masing pertemuan dengan durasi 2 
jam), Anda langsung bisa menggunakan software Adobe After Effect dan 
membuat animasi. Maksimal kursus ini selesai adalah dalam waktu 1 bulan 
dengan setiap minggunya diadakan 3 kali pertemuan. Software ini sedikit rumit 
dan kompleks namun Anda masih dapat menyesuaikan materinya sesuai dengan 
kebutuhan. Informasi lebih lanjut terkait Kursus Video Animasi Medan, biaya 
kursus dan pendaftaran, dapat menghubungi kami melalui WhatsApp atau 
Hotline 0816-1500-8008. 


